Petunjuk 
Pengisian Aplikasi 





Monitoring Program 
Bidang Perubahan Perilaku 








www.covid19.go.id 





mem (Cara Melakukan 
Login Aplikasi 


Akses pada link berikut: 


https://bit.ly/34jVmnN 

atau 

https://blc.bersatulawancov 
id.id/apk/satgas/blc- 

Ks satgas.apk 


Monitoring Perubahan 
Perilaku Login menggunakan 


username dan password 
sesuai dengan yang sudah 
diberikan oleh instansi. 


Username 


Password 


Ki 


| setelah mengisi username 
ee a dan password dengan benar. 





— Ketahui Fitur 
pada Halaman Utama 


Pada fitur Home, terdapat 
{m tampilan laporan terbaru dan 
| terlama yang sudah dilakukan. 


Pada fitur Tugas, terdapat 
Hom F : 
Fi [4 tampilan untuk melakukan input 
7 Laporan v^ Terbaru Terlama ut pelaporan data. 


Aldi Ferdiyan 
P 2020-09-15 11:08:43 


Pada fitur Pesan, terdapat 
tampilan untuk melakukan 
chat interaktif. 


Q Pada fitur Profil, terdapat 
| tampilan untuk mengubah 
afl profil dan mengubah password. 


Aldi Ferdiyan 
2020-09-15 05:53:33 





— Ketahui Fitur 
pada Halaman Pesan 





Pesan 





<€ Satgas Command Centre 





Test Pesan 
01:00 












Personil dapat 
melakukan pengiriman 
pesan untuk 
menyampaikan hal-hal 
yang perlu ditanyakan 
secara interaktif kepada 
command centre. 





— Ketahui Fitur 
pada Halaman Profil 


e Personil dapat mengganti profil dan 
mengubah password login. 

e Pada laman profil, terdapat juga kolase 
(kumpulan) foto yang sudah pernah 
dikumpulkan. 


Ubah Profil 


Profil 


Aldi Ferdiyan 
|/ Kodam 


em 031 Wirabima / 
il 


H 
a = — f 
"-" x. 





— Cara Mengakses 
Halaman 
Kirim Laporan 





> Pastikan sudah melakukan Login 
menggunakan username dan 


password dengan benar. 


4 


Tuga 


Pada halaman utama, klik tanda 


untuk mulai melakukan tugas pelaporan. 





untuk membuka bagian Lapor 
Kerumunan dan Kepatuhan 
Institusi/Lembaga. 


Pada halaman Detail, 


e Pada halaman Tugas, klik tanda Co 


klik tanda g #3 atau @ untuk memulai 
Input data vt. 


Home 


7 Laporan w^ Terbaru 


Aldi Ferdiyan 


2020-09-15 11:08:43 


Monitoring Perubahan 
Perilaku 


Version: 1.0.0 


iF 
Build Number: 1 pe e ; 
2020-09 ; 05:533 











DETAIL 





Lapor Program Sosialisasi, 
Edukasi & Mitigasi 









Tanggal Mulai: 2020-10-03 


Tanggal Selesai: 2022-10-11 






5 Oleh: Satgas COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku 
cf rogram Sosialisasi, Edukasi & 
gasi 

2020-10-03 s/d 2022-10-11 


4 Oleh: Satgas COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku 


BEMANCAMAM | 
COVID-19 





Kepada para pengguna aplikasi di mohon untuk 
mengirimkan laporan terkait program sosialisasi, 
edukasi dan mitigasi 3M- 






3 Laporan 


Ko Q Beri Komentar e 
Tugas a ron 





Catatan: Klik tanda yang dilingkari untuk mengakses proses input data pelaporan 





LAPOR PROGRAM 


BIDANG 
PERUBAHAN 
PERILAKU 





— Rincian Pengisian 
Lapor Program bidang 
Perubahan Perilaku 


Nama Lokasi / Institusi 
Diisi sesuai lokasi atau tempat 
observer melakukan pelaporan data. 


Kategori Tempat Kerumunan 


Dapat dipilih sesuai yang terdapatpada 
list dropdown. 


Jenis Pertanyaan 
Terdapat beberapa pertanyaan khusus untuk 
pelaporan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. 


Dokumentasi Kegiatan 

Dapat diambil secara langsung atau 
melalui galeri foto. 

Catatan Lainnya (Log book) 


Dapat diisi mengenai kegiatan yang sudah 
dilakukan, keluhan, hambatan, dsb. 


Lokasi Pengiriman 


Pastikan data sudah diinput dengan 
benar dan sesuai dengan lokasi 
pengambilan data laporan. 









< KIRIM LAPORAN 






PROGRAM PERUBAHAN PERILAKU 


Nama Lokasi 


Kategori 


Pasar 
Pasar 


Mall 
Jumlah orang yang sudah diedukasi atau 
disosialisasi mengenai COVID-19 dan penerapan Tempat Ibadah 
protokol kesehatan melalui 3M- 


Terminal 
MENERIMA -— 
0 Stasiun 


Tempat Olahraga Publik/RPTRA 


Dokumentasi Kegiatan 
Restoran/Kedai 


Images 


Tempat Wisata 


Jalan Umum 


Kantor 

Catatan Lainnya (bisa ceritakan apa hambatan, 

keluhan, dan lainnya): Rumah 
Sekolah/Perguruan Tinggi 
Lainnya 


Lokasi Pengiriman 








10 
Rincian Pertanyaan 


Lapor Program bidang 
Perubahan Perilaku 


Jumlah orang yang sudah diedukasi atau e D aq 2 pertanya an di 

disosialisasi mengenai COVID-19 dan penerapan 

protokol kesehatan melalui 3M+ samping, anggota dapat 
MENERIMA mengisi jumlah yang sudah 





i diedukasi / disosialisasi 
| sesuai dengan respon 
MENOLAK masyarakat tersebut. 


D | 


BERKOMITMEN 


0 














11 


Rincian Pertanyaan 
Lapor Program bidang 
Perubahan Perilaku 


Jumlah masker yang sudah diberikan kepada 
masyarakat 


YA 





0 


Media apa yang Anda gunakan untuk melakukan 
sosialisasi 


Bertemu Langsung X 


Facebook | 


Twitter 
in 
er, 


Instagram 


Blog 


X 


Vicon Group 


Lainnya 


Pada pertanyaan dl 
samping, personil dapat 
mengisi jumlah masker 
yang diberikan saat turun 
lapangan. Jika TIDAK 
MEMBERIKAN maka isi 
angka 0. 


Pada pertanyaan di 
samping, personil dapat 
memilih media apa yang 
digunakan untuk proses 
edukasi/sosialisasi tersebut. 


12 


Rincian Pertanyaan 
Lapor Program bidang 
Perubahan Perilaku 


Jika sosialisasi yang dilakukan menggunakan 
sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, dan 
lainnya, berapakah jumlah like, share, dan 
comment? 


Jumlah Like 





E 


Jumlah Share 





E 





Jumlah Comment 





E 





Secara umum, bagaimana tingkat kepatuhan 
masyarakat di sekitar wilayah tempat Anda 
melakukan sosialisasi dalam melaksanakan 
protokol kesehatan? 

(Keterangan: Skala 1 Sangat Tidak Patuh, Skala 10 
Sangat Patuh) 


Memakai Masker 


Pada pertanyaan dl 
samping, personil dapat 
mengisi jumlah Like, Share, 
dan Comment jika media 
sosialisasi/edukasi yang 
digunakan menggunakan 
media sosial. 


Pada pertanyaan di 
samping, personil dapat 
mengisi tingkat kepatuhan 
memakai masker, 
menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan, 
serta mencuci tangan 
pakai sabun dari skala 1 
(Sangat Tidak Patuh) s.d 
skala 10 (Sangat Patuh). 





13 


LAPOR 


KERUMUNAN DAN 
KEPATUHAN 
INSTITUSI/LEMBAGA 





14 


— Rincian Pengisian 
Lapor Kerumunan 


Foto Kerumunan 
Dapat diambil secara langsung atau 


dapat diambil dari galerifoto. 


Nama Lokasi / Institusi 
Diisi sesuai lokasi atau tempat personil 
melakukan pelaporan data. 


Kategori Tempat Kerumunan 
Dapat dipilih sesuai yang terdapatpada 
list dropdown. 


Kapasitas Lokasi / Jumlah orang dipantau 
Dapat diisi sesuai dengan informasi 
kapasitas di lokasitersebut (jika tersedia). 


Tipe Pelaporan 

Terdapat dua tipe pelaporan yang 
wajib diisi, yaitu Lapor Kerumunan 
dan Kepatuhan Institusi / Lembaga. 













< Kirim Laporan 


Foto Kerumunan 







Images 








Nama Lokasi / Institusi 





Kategori Tempat Kerumunan 









Mall 










Pasar = X 





Tempat Ibadah 













Terminal 





Kapasitas lokasi / jumlah orang di pantau 








Bandara 








Stasiun 





Tempat Olahraga Publik/RPTRA 






Tipe Laporan 







Restoran/Kedai 


Tempat Wisata 










Lapor Kerumunan 


Jalan Umum 










Kepatuhan Institusi / Lembaga 





Lainnya 


15 





16 


— Dua [ipe Laporan 


O n Lapor Kerumunan 


Jika personil ingin memberikan pelaporan 
kepatuhan individu dalam menerapkan 
protokol kesehatan, maka pilih tipe 
laporan: ‘Lapor Kerumunan’ 


e Personil mengisi jumlah pada kotak 
“Ya” dan “Tidak” pada tiap 
pertanyaannya. Proses entry data dapat 
dilakukan berulang kali. 


Kirim Laporan 


Kepekaan iui A Lema 


LAPFOH KERLBAUH AB 

EFari balas yang Anda aii Kdi en 
Ieka ea ag yang memigaiegaeiredh a Peang 
dengan bena a Penahanan age járnak 
minimal 1 mete 


Bug Mak 


TA ih 


TIDAK ih 





en Foto Kerumunan di A Raya 
Menjaga Jarek initial 3 Kieeber 


WA, D Menggunakan Masker 


ei: Dapat dilihat pada 
a Oki foto, masyarakat 
FE yang menggunakan 


Judah Orang yang sudah dé ingatanm aba 


— — —— menjaya jarak Menjaga Jarak Minimal 1 Meter masker dengan tepat, 
“|? menjaga jarak 
TA &l EUN 
5 minimal 1 meter, dan 
TIDAK ir 
IE jumlah orang yang 
rn DE i kemudian ditegur 
Keterangan Tambahan dn apnd manker untuk patuh protokol 


kesehatan. 





1/ 


Rincian Pertanyaan 
Lapor Kerumunan 





Pada pertanyaan “Menggunakan Masker" isi 
jumlah orang menggunakan masker pada 
kolom YA dan jumlah orang yang tidak 
menggunakan masker pada kolom TIDAK. 





Pada pertanyaan ‘Menjaga Jarak’ isi jumlah 
orang menjaga jarak pada kolom YA dan 
jumlah orang yang tidak menjaga jarak pada 
kolom TIDAK. 


diingatkan/ditegur’ isi jumlah orang yang 
sudah ditegur/diingatkan pada kolom YA. 


Personil juga dapat mengisi keterangan 
tambahan jika diperlukan. 


Jika kerumunan dihadapan Anda tidak 
menggunakan masker, kemudian masyarakat 
tersebut menggunakan masker setelah 
ditegur, maka yang diinput ke aplikasi adalah 
pilihan TIDAK. Hal yang sama juga untuk 
pilihan menjaga jarak. 


e Pada pertanyaan “Jumlah orang yang sudah 





CATATAN Lapor Kerumunan dilakukan untuk melihat kondisi real 
kepatuhan individu di lapangan. Semakin real kondisi yang 
PENTING! dilaporkan, semakin baik untuk perumusan bahan kebijakan. 








18 


GO Tipe Kepatuhan Institusi/Lembaga 


e Jika personil 
kepatuhan 


ingin memberikan pelaporan 


Lembaga/institusi 


dalam 


menerapkan protokol kesehatan, maka pilih 
tipe laporan: ‘Kepatuhan Institusi/ Lembaga’ 


e Personil dapat memilih jawaban “Ya” dan 


“Tidak” pada setiap pertanyaan. 


e Personil juga dapat mengisi keterangan 
tambahan jika diperlukan. 


Kirim Laporan 


KEPATUHAN INSTITUSI / LEMBAGA 


Apakah fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 


mengalir tersedia di tempat institusi / lembaga 
tersebut? 


YA TIDAK 


a, berapa banyak fasilitas cuci tangan 
= ai 


0 


Apakah fasilitas apod samaan er tersedia di tempat 
institusi / lembaga te 


A TIDAK 


Jika iya, pa a banyak fasilitas hand sanitizer 
yang tersedia 


0 


< Kirim Laporan 


Apakah terdapat so sc — e 
spanduk, d ERU 

sebagainya) dal hid aha bin 1 
kesehatan? 


YA TIDAK 


Jika iya, berapa banyak bentuk sosialisasi aturan 
yang dilakukan? 


POSTER 0 
SPANDUK 0 
SCREEN TV 0 
PENGERAS 0 
SUARA 
LAINNYA 0 


— — — yang m asi protokol 
tau alat pendeteksi s ea: s tubuh di 
dea hn e usi / lembaga tersebut? 


YA TIDAK 





< Kirim Laporan 


— ee petugas yang mengawasi protokol 
uhu tubuh atau ala’ ande si suhu tubuh di 
di lepan Institusi / lembaga tersebut? 


Apakah protokol kesehatan yang di 
dengan lokasi di tempat tersebut? (protokol 
kesehatan di mall, di pasar, dan sebagainya 


Apakah terdapat petugas yang mengawasi 

protokol kesehatan dan m ur 
masyarakat yang tidak patuh di institusi / lembaga 
tersebut? 


YA TIDAK 
Apakal — sinfeksi/proses pembersihan (di- 


n di-pel nen. zn ran pembersih) di 
inst sopra a terseb 


A TIDAK 


Jika iya, berapa kali proses disinfeksi / 
pembersihan dilakukan? 


Pilih 


19 


Rincian Pertanyaan 
Kepatuhan 
Institusi/Lembaga 





KEPATUHAN INSTITUSI / LEMBAGA e Pada pertanyaan di samping, 
personil dapat memilih YA jika 
tersedia dan TIDAK jika tidak 
ditemukan. 





a NEUEN e Fasilitas cuci tangan wajib 

| dilengkapi dengan sabun dan air 
yang mengalir. Dapat berbentuk 
wastafel atau wastafel sederhana 
buatan. 





0 


e Pada pilihan “Ya”, personil dapat 
mengisi jumlah ketersediaan 
fasilitas yang ditanyakan. 








20 


Rincian Pertanyaan 


Kepatuhan 
Institusi/Lembaga 


Apakah fasilitas hand sanitizer tersedia di tempat 
institusi / lembaga tersebut? : 


YA TIDAK 


Jika iya, berapa banyak fasilitas hand sanitizer 
yang tersedia? 





0 








Pada pertanyaan dl 
samping, personil dapat 
memilih YA jika hand 
sanitizer tersedia dan 
TIDAK jika tidak 
ditemukan. 


Fasilitas hand sanitizer 
yang terisi dapat tersedia di 
dinding atau di atas meja. 


Pada pilihan “Ya”, personil 
dapat mengisi jumlah 
ketersediaan hand sanitizer 
yang ada di fasilitas tsb. 





21 


Rincian Pertanyaan 
Kepatuhan 
Institusi/Lembaga 





Apakah terdapat sosialisasi aturan (poster, 
spanduk, screen TV, pengeras suara, dan 








nn dalam menerapkan protokol e D ad a pertanyaan di 
—— samping, personil dapat 
memilih YA jika material 
Jika iya, berapa banyak bentuk sosialisasi aturan . . : i 
yang dilakukan? sosialisasi tersedia dan 
POSTER | 0 | TIDAK jika tidak ditemukan. 
SPANDUK | O | e Sosialisasi dapat berbentuk 





poster, spanduk, screen TV, 
| dan pengeras suara yang 

à | menjelaskan protokol 
kesehatan. 








SCREEN TV 0 





PENGERAS 
SUARA 











LAINNYA 0 





e Pada pilihan “Ya”, personil 
dapat mengisi jumlah 
ketersediaan material 
sosialisasi yang tersedia. 


e Personil juga dapat mengisi 
bentuk sosialisasi Lainnya 
selain dari keempat bentuk 
tersebut. 











22 


Rincian Pertanyaan 


Kepatuhan 
Institusi/Lembaga 


Apakah terdapat petugas yang mengawasi protokol 
suhu tubuh atau alat pendeteksi suhu tubuh di 
depan institusi / lembaga tersebut? 


YA TIDAK 


Jika iya, berapa banyak? 











Pada pertanyaan di 
samping, personil dapat 
memilih YA jika petugas 
pengawas suhu tubuh/alat 
pendeteksi suhu tubuh 
tersedia dan TIDAK jika 
tidak ditemukan. 


Pengukuran suhu tubuh 
dapat dilakukan dengan 
thermogun dan/atau body 
thermal. 


Pada pilihan “Ya”, personil 
dapat mengisi jumlah 
petugas atau alat 
pendeteksi suhu tubuh 
yang tersedia. 








23 


Rincian Pertanyaan 


Kepatuhan 
Institusi/Lembaga 


Apakah protokol kesehatan yang disusun sesuai 
dengan lokasi di tempat tersebut? (protokol 
kesehatan di mall, di pasar, dan sebagainya 


YA TIDAK 


Apakah terdapat petugas yang mengawasi 
penerapan protokol kesehatan dan menegur 


masyarakat yang tidak patuh di institusi / lembaga 
tersebut? 


YA TIDAK 


Jika iya, berapa banyak? 








0 





Pada pertanyaan di 
samping, personil dapat 
memilih YA jika protocol 
kesehatan tersedia dan 
TIDAK jika tidak ditemukan. 


Protokol kesehatan yang 
sudah disusun harus sesuai 
dengan lokasi tempat 
observasi (misal, di pasar, 
mall, kantor, dan 
sebagainya). 


Petugas pengawas protokol 
disesuaikan dengan lokasi 
Institusi/lembaga setempat, 
misal satpam, dan lainnya 


Pada pilihan “Ya”, personil 
dapat mengisi jumlah 
petugas yang melakukan 
pengawasan protokol 
kesehatan 








24 


Rincian Pertanyaan 


Kepatuhan 
Institusi/Lembaga 


Apakah terdapat disinfeksi/proses pembersihan (di- 


lap dan/atau di-pel dengan cairan pembersih) di 
institusi / lembaga tersebut? 


YA TIDAK 


| SETIAP HARI 


| SEMINGGU 3 KALI X 


SEMINGGU 1 KALI 
| 


SEBULAN 1 KALI B 


LEBIH DARI SEBULAN 1 KALI 








Pada pertanyaan dl 
samping, personil dapat 
memilih YA jika proses 
pembersihan dilakukan dan 
TIDAK jika tidak dilakukan. 


Proses disinfeksi atau 
pembersihan dilakukan 
oleh petugas di lokasi 
Institusi/lembaga tersebut. 


Disinfeksi/pembersihan 
yang dilakukan dapat 
menggunakan alkohol 
dan/atau bahan pembersih 
lainnya. 


Pada pilihan “Ya”, personil 
dapat mengisi frekuensi 
proses disinfeksi/ 
pembersihan tersebut yang 
dilakukan di lokasi 
observasi. 





25 


Kirim Laporan 


Lokasi Pengiriman 


e Personil mengisi lokasi observasi tersebut sesuai 
dengan pilihan provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan dan kelurahan. 


e Titik koordinat akan otomatis disesuaikan dengan 
lokasi pengiriman data. 


Setelah selesai input 
data, klik tanda 
untuk menyelesaikan 
proses input data. 


Kirim Laporan 





Lokasi Pengiriman 


Provinsi 


Pilih Provinsi 


Kota 


Pilih Kota 


Kecamatan 


Pilih Kecamatan 


Kelurahan 


Pilih Kelurahan 


Koordinat 








26 


Hal Penting! 





© HARUS dilakukan: 


1. Pengisian HARUS dilakukan berulang kali pada 
bagian “Lapor Kerumunan” di setiap kerumunan 
yang ada di hadapan Anda. 


2. Pengisian data harus dilakukan secara objektif, 
sesuai kondisi real, transparan, dan aktual 
sesuai jumlah di hadapan Anda (jumlah yang tidak 
menggunakan masker, tidak menjaga jarak diinput 
dengan benar). 


3. Kinerja anggota personil setiap harinya dilihat 
berdasarkan jumlah orang yang dipantau, jumlah 
titik pengamatan, durasi pengamatan yang 
dibuktikan oleh kumpulan foto dan data yang 
diinput sebagai bentuk apresiasi Top 
Performance. 


4. Pada bagian “Kepatuhan Institusi/Lembaga", 


WAJIB mengisi setiap jawaban sesuai dengan 
kondisi real di lapangan. 


27 


Hal Penting! 
x TIDAK BOLEH dilakukan 


1. Hal yang difoto adalah foto kerumunan di sekitar 
Anda. Sebesar 90% foto yang dilaporkan adalah 
KERUMUNAN dan hanya 10% foto yang 
menunjukkan kinerja personil di lapangan. 


2. Perhitungan orang yang memakai masker atau 
menjaga jarak (dengan pilihan "Ya") TIDAK 
BERLAKU jika orang tersebut sudah ditegur. 
Sehingga, personil harus memilih pilihan “Tidak 
pada pertanyaan tersebut. 


3. Pengisian jumlah kapasitas TIDAK BOLEH ASAL- 
ASALAN. Namun, jika tidak mengetahui jumlah 
persisnya, maka dapat mengisi sesuai jumlah 
orang di hadapan Anda. 


4. Ketika anggota personil mengisi jumlah orang yang 
memakai masker (pilihan “Ya” dan “Tidak”) dan 
menjaga jarak (pilihan "Ya” dan “Tidak”), maka 
BUKAN BERARTI jawabannya disesuaikan 
dengan jumlah kapasitas yang ada. Tetap harus 
mengacu pada kondisi real di lapangan. 


5. Tidak boleh memasukkan data jumlah orang yang 
dipantau sangat besar dan tidak mungkin terhitung 
(contoh: 500 orang, 1000 orang) 





28 


FAO: 





1. “Mengapa tidak bisa install APK nya?” 


e Pastikan link APK terbaru 
e Jika ada apk lama terinstall mohon dihapus dulu 


e Pastikan kapasitas penyimpanan HP cukup.. 


2. “Mengapa saya tidak bisa log in ?” 


e Pastikan username dan password sudah benar. 

e Jika tidak bisa, maka coba di install ulang 

e Jika masih tidak bisa, maka sampaikan kepada PIC 
agar password dapat diganti kembali. 


3. “Mengapa pilihan lokasi Kota/Kabupaten tidak bisa diklik?” 


e Pastikan di awal sudah Allow Location untuk dapat 
mengakses lokasi pengiriman. 





29 
Video Pengisian 
Laporan 





V T NANCAMAM | 
, COVID-I9 ; 


Monitoring 
Perubahan Perilaku 


demosatgas 








Developed & Supported by 


1 2 3 4 5 60 7 8. 9 0 





uq wi; 8 + —— wv u | ‘eo p 


a sd f g h j k | 





"Penggunaan data 
sebagai navigasi utama 
dalam pengambilan 
keputusan cepat, 
akurat, dan tepat.” 


ZBersatuLawanCOVID 















SATUAN TUGAS 
PENANGANAN 


COVID-19 





